Memberi Efek Blur Pada Photo 

Paris Simanungkalit, S.Si 
www.jagophotoshop.blogspot.com 

Bosankan kalau background Photo kita gitu-gitu aja atau saat anda ingin mengambil 
hanya wajah anda sendiri pada saat anda photo rame-rame bersama teman anda. 
Nah..bagi anda yang suka ngutak-atik Photo menggunakan Photoshop, pada tutorial ini 
saya akan memberikan sedikit trik untuk mengubah background photo menjadi lebih 
menarik. Dengan sedikit sentuhan efek saja maka photo anda akan memiliki nilai lebih. 

Langkah Pertama 

Buka Photo yang akan anda ubah backgroundnya, lalu duplicate Klik Kanan Layer » 

Duplicate Layer (Ctrl + J), maka muncul Layer Background Copy 

Pada Background Copy, gunakan Crop Tool (C), kemudian drag pada gambar. 




Klik kanan dan Crop, maka gambar menjadi seperti ini. 




www.jagophotoshop.blogspot.com 



Langkah Kedua 

Klik Polygonal Lasso Tool (L), kemudian pilih objek yang akan anda beri efek. Pada hal 
ini kita dituntut untuk memiliki ketelitian yang tinggi untuk mendapatkan hasil yang 
bagus. Jika anda sulit untuk melakukan itu perbanyak latihan :-p. 





lalu klik Kanan pilih Layer via Cut, maka akan muncul Layer baru (Layer 1) 



Langkah Ketiga 

Ini adalah langkah terakhir, pada langkah ini kita akan memberikan efek blur pada photo. 
Ikuti langkah selanjutnya: 

Kembali lagi pada Layer Background Copy, Klik menu Filter » Blur » Radial Blur 

lalu buat pengaturan seperti ini (atau sesuai keinginan anda): 



Radial Bl 



ur 



Amount 



Blur Method: 

OSpin 

©Zoom 



Quality: 
Q Draft 
O Good 
© Best 



OK 



Cancel 



Blur Center 



i/mm 



xmm 
mm 



www.jagophotoshop.blogspot.com 



Cukup menarik bukan? 
Selamat mencoba.. ! 

Tutorial By: Paris Simanungkalit, S.Si. 
www.iagophotoshop.blogspot.com 



www.jagophotoshop.blogspot.com 



